BEBAS DARI IKATAN DAN PENINDASAN IBLIS 


Iblis terus mengacau mengikat dan menindas kehidupan manusia, sejak awal manusia diciptakan, agar 
Rencana Allah gagal dalam diri manusia (Kejadian 3 : 1-6) 


Ketidakmampuan Membedakan Antara Dosa dan Setan 

• lYoh 1 : 9 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia akan setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa 
kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan 

• Mat 16:23 Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus : ''Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan 
bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. 

• Kej 4 : 6-7 Firman TUHAN kepada Kain : "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukam tidak 

akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan 
pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. " 


Mengetahui Cara Kerja Iblis 

Yoh 10 : 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; aku datang, supaya mereka 
mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 


Tabiat dan Roh Jahat 

Roma 1 : 28 Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada 
pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 


Dapatkah seorang Kristen dirasuk iblis? 

• Karena masih adanya kutuk yang belum dipatahkan 

• Kel 34 : 7 yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, 
pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang 
membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan 
keempat 

• Tidak bisa mengampuni 

• Mat 18 : 35 Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing- 
masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu 



Kuasa Iblis tidak lebih besar dari kuasa Allah 


• 1 Yoh 4:4 Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh 
yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia 

• Luk 10 : 19 Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking 
dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 


Manifestasi keluarnya roh jahat 

• Yeh 36 : 31 Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan- perbuatanmu yang 
tidak baik dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan 
perbuatan-perbuatan keji. 

• Mar 9 : 20 Lalu mereka membawa kepada-Nya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera dogoncang- 
goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling , sedang mulutnya berbusa. 

• Luk 4 : 41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak : ''Engkau adalah anak Allah. " Lalu ia 
dengan keras melarang dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, Karena mereka tahu bahwa la adalah 
Mesias. 


Penutup 

• Mat 12 : 28 Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, amak sesungguhnya Kerajaan Allah 
sudah datang kepadamu. 

• Yes 55 : 6 Lalu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserahlah kepadanya selama ia dekat 



